


PERHATIAN DAN PETUNJUK 


EBOOK INI DI TULIS BERDASARKAN RISET DAN PENGALAMA 
PRIBADI SELAMA 9 TAHUN ( 1996 - 2004 ), DITERBITKAN PADA 

TAHUN 2005 

EBOOK FREE EDITION VERSI 5.0 INI HANYA BERISI 3 BAB, 

ANDA BOLEH MENGCOPY SEBANYAK MUNGKIN DAN MENYEBAR 
LUASKANNYA KE PADA TEMAN - TEMAN ANDA YANG 

MEMBUTUHKAN 

EBOOK FREMIUM EDITION V. 5.0 BERISI 9 BAB, 

MENGINGAT MARAKNYA PEMBAJAKAN, DILARANG MENJUAL 
SEBAGIAN ATAU SEMUA ISI EBOOK, JIKA DITEMUKAN AKAN DI 
TUNTUT MENURUT HUKUM YANG BERLAKU 

EBOOK FREMIUM EDITION V 5.0 BISA ANDA DAPATKAN DI 

WEBSITE : 

PRIAPENAKL UKWANITA. COM 

CARA MENGGUNAKAN EBOOK INI : 

BACALAH BAB DEMI BAB HINGGA ANDA MENGERTI, SETELAH 
PAHAM SILAHKAN PRAKTEKKAN KE DALAM KEHIDUPAN 
PERCINTAAN ANDA, JIKA ANDA MASIH GAGAL, SILAHKAN BACA 


KEMBALI HINGGA ANDA BENAR - BENAR PAHAM DAN 

PRAKTEKKAN LAGI. 


SELAMAT MEMBACA 

Daftar Isi 

Bab I. Pengalaman. Pengertian dan Langkah Awal 

- Pengalaman Pribadi 

- Arti Wanita 

- Perbedaan Wanita dan Pria 

- Step by Step Menjadi Pria Idaman 

Bab II. Kebanyakan Cara Pria Memikat Wanita Idaman 

- Kejanggalan Yang Nyata 

■ Pria Selalu Mengejar, Tapi Wanita Yang Menentukan 

- Cara Tradisional Pria Memikat Wanita 

Bab III. Pusat Keputusan dan Cara UNIT Memikat 
Wanita Idaman Anda. 

- Pungsi dan Bagian Otak Manusia 

- Penjelasan Instinct Wanita 

- Keinginan Yang Harus di Capai / Hasrat Besar Wanita 

- Menimbulkan Hasrat Besar Bagi Wanita 

- Proses Romansa Pria Idaman 

Bab IV. Penampilan Pribadi dan Krakter Pria Idaman 

- Bagian Krakter/Kepribadian Menarik dan Tidak Menarik 

- Konsisten Dalam Segala Hal 


- Langkah Awal Menjadi Pria Idaman 

■ Menumbuhkan Kharisma Pria Idaman 

- Pelajari Pisikologi Wanita 

BAB V. Rahasia di Balik Kelembutan Wanita 

■ Cara Wanita Berkomunikasi 

- Seni Bercerita (story Telling) 

- Membuat Nyaman 

- Jual Mahal Yang Mebuat Tertarik 

- Menggoda (Flirting) 

- Humor / FUN 

■ Cara Menyentuh Wanita 

Bab VI. Teknik Awal dan Praktek Menaklukkan Wanita 

Percaya Diri ( Confident) 

- Menentukan Type Wanita 

Cara Berkomunikasi Pria Idaman 

- Mempelajari Type 
FUN, Asik, Lucu, Heboh 

- Bahasa Tubuh (Body Language) 

- Menghadapi Tes dari Wanita 

- Cara Show Off yang Tidak Sombong 

- Menumbuhkan CHEMIST RY 

■ JUST DO I T (Action dengan penuh, rasa Confident ) 

Bab VII. Direct Approach ( Memulai/Berkenalan) 

■ Open (Membuka Pembicaraan) 

- Pick Up ( Mendapatkan Nomor HP) 


- Pua ( Mencari Cewe Baru Untuk di Pick Up) 

- Value ( Nilai ) 

- Mind-Set 

Bab VIII. Awal Yang Menarik Akhir Yang Bahagia 

- Perjuangan Keras Untuk Menjadi Pria Idama 

- Memberikan Kesan Pertama Yang Tak terlupakan 

- Teknik Jitu Memikat Wanita Idaman 

- Keputusan Selalu di Tangan Saya 

- Telpon, SMS, Email dan Facebook 

- Membuat Sukses Kencan Pertama 

- Akhir ( Teman, Teman tapi Mesra atau Pacar) 

Bab IX. Penutup 

- Ucapan Terima Kasih 
• Saran dari Penulis 

■ Kesimpulan Utama 

- Informasi lain 

- Jalur Tanya Tawab 


Babi. 

Pengalaman, Pengertian dan Langkah Awal 


✓ PENGALAMAN PRIBADI... 

Sebelum gw jelasin secara detil bagaimana “CARA MENAKLUKKAN HATI 
WANITA IDAMAN ANDA”, gw pengen sedikit bagi pengalaman ni buat lo 
pade yang lagi baca ne ebook, ya moga2 lo juga dapat banyak dikitnya 
pengalaman. 

Ok bro... Gw ni klo lagi gak da kegiatan... atau lagi BORING..., biasanya 
gw pergi keluar rumah... Ya refresinglah namanya... biasanya sih ke 
tempat yg rame gitu, siang itu gw pergi ke salah satu cafe di Jakarta.... Gw 
udah lupa namanya, tp yang gw ingat disebelahnya ada pohon rimbun yg 
dikelilingi cowo n cewe, mungkin tempat pacaran kali... 

Sambil gw duduk di kursi yang tidak berbusa, maklum kursinya dari rotan 
bro... dan menikmati jus dingin yang disediakan pelayan... tanpa sengaja 
gw liat seorang cewe yg tidak jauh... ya kira2 10 meterlah dari tempat gw... 
begitu sibuknya tu cewe memainkan jari telunjuknya di laptopnya, 
mungkin lagi browsing tau lg facebookan?? Ya... terselahlah tapi gw liat 


dari kejauhan tu cewe cantik banget, n pastinya akan lebih cantik jika lebih 
dekat... hehehe 

Tau gk bro, gw pengen banget dekati tu cewe, ya ngobrol, cerita2 berbagi 
pengalaman, bercanda gurau, dapatin nomor HPnya, yg pasti klo tu cewe 
masih jomlo gw pengen..., lo taulah masud gw bro.... lo jg pasti pengen jg 
kan...??? 

Tapi sebelum gw bergerak menuju ke cewe tsb, dalam benak gw banyak list 
pertanyaan yang muncul bro, seakan — akan untuk menghalangi maksud n 
tujuan gw... tau gk apa listnya??? 

- Gimana klo tu cewe udah punya pacar? 

- Gimana klo pacarnya lagi di toilet dan tiba2 datang? 

• Gimana klo tu cewe gk ramah? 

• Gimana klo tu cewe gk mau kenalan? 

- Gimana klo tu cewe oon? 

- Dst.... 

List tersebut semakin bertambah dan bertambah bro.... Otak gw trus 
mengeluarkan LOGIKA yang pastinya akan menghalangi tujuan gw untuk 
mendekati tu cewe, (gw tau, lo juga pasti gitu kan?)... tp lo tau gk bro apa 
yang terus gw lakuin, pastinya yang ada, gw lanjut atau mundur, itu kan... 
Baca terus bro... 

Sambil gw ngusapin kedua tangan ke muka dan ngucapin dalam hati, gw 
harus dekatin tu cewe dan harus gw ajak ngobrol klo masalah “RESIKO” 


itu urusan belakangan, yg pasti harus berjuang dulu and gw JUST DO IT 
a j a... 

Dengan tegapnya gw jalan dekatin tu cewe sambil bawa jus di tangan kiri 
gw, n setelah sampai gw OPEN duluan ne... 

Gw • hi...! (sambil lihatin cewe n dikit senyum) 

C w • hi...? (cuma lirik dikit) 

Gw ■ gw boleh duduk di sini...? (sambil nunjukin kursi yg kosong disamping 
kirinya) 

C w : oh silahkan...!!! 

( gue duduk., n tau gk bro, gw dek2kan banget... ternyata tu cewe 
cantik bangets... type gw bro...) 

Gw : kenalin gw “indra” ( sambil ulurkan tangan) 

Cw • (lirik dikit n diam trus ulurkan tangan) gw hesty... 

(bro, bukan hesty yg pemanin sinetron FTV...) 

Gw • klo boleh tau, hesty kuliah daerah dekat sini ya...? (kebetulan tidak 
jauh dari cafe ada salah satu Universitas) 

Cw • mmm ngk, gw cuma kebetulah mampir bentar... (masih malu-malu, 
sok cuek, ya maklumlah, pastinya dia belum nyaman sama gw) 

Gw : ooo... dari jauh gw liat klo hesty asik di ajak ngobrol, tp kok dari dekat 
gw liat sepertinya hesty lagi da masalah ya... ( muka gw liatin 
keheranan) 

Cw : emangnya kelitan gimana sih....?? (penasaran) 

Gw : ya... kayak horor2 gitu ! ! ! Pasti hesty pikir gw bohong ya?, gw 

serius...., 


Cw • mmm lo bohong ya....??? 

Gw • .... emangnya, klo menurut hesty cowo atau cewe yang suka bohong...?? 
Cw • ya... cowo lah...( cuek, n masih malu-malu) 

Gw : bla bla bla (gw komentar n cerita dikit lucu) 

Cw ' (cuma senyum dikit) 

Tau gk bro, sampai tahap ini, gw senang banget, karna udah buat dia 
terseyum, ya... walaupun cuma dikit... 

Gw : Okey.... Klo Firs Love (cinta pertama), Hesty percaya ngak...?? 

Cw : kok lo mo tau ja tentang gw...??? 

Gw • ya... gk usah kwatir, kita cuma jast frend (teman biasa)... 

Cw : klo masalah firs love gw sih percaya... 

Gw • trus rasanya gimana....??? 

Cw : susah banget di ungkapin dengaan kata2... n ( dia cerita dikit bla bla 
bla bla) 

Gw • trus endingnya (akhir) gimana..??? 

Cw ■ (cerita dikit bla bla bla) gw diselingkuhin sm cowo gw... (sambil nutup 
laptopnya). 

(Tau gk bro, belom 10 menit, tu cewe udah curhat ma gw bro...) 

Gw : ( gw jadi cowo yang sok pengertian tapi confident bro)gw rasa cowo lo 
bodoh banget ya... 

Cw : kenapa....??? 

Gw : Ya.... Gak fer aja, klo cewe secantik lo disakiti dan diselingkuhin... 

Cw : diem... 

Gw : tau gk hesty, kenapa cewe di ciptain dari tulang rusuk cowo?, kenapa 
gk dari tulang tangan, kaki atau kepala (gw jelasin secara detail, dan 


hesty bengong), n tau ngak kata mantan2 gw, gw ngerti banget 
cewe... n mereka senang n fun2 sama gw... 

Cw ■ yakin lo...?? ( gak yakin n memberikan tes) apa buktinya...??? 

Gw : gw bisa ngomong kayak gitu dan gw lakuin itu semua... 

Cw • tapi gw gak percaya, klo bukti otentiknya apa...? 

Gw : klo lo mau tau bukti otentiknya, lo harus ngedet sama gw... (gw nanya 
lagi) hesty suka cowo kayak gimana sih...??? 

C w • Klo gw suka cowo gaya zaman sekarang, rambut2nya ( tau kan bro... 
yang acak2 gt) 

Gw : Lo tau ngak tipe2 cowo criminal, yg rambutnya kayak Carly ST12, Tha 
Canchuter atau ariel piterpen, lo mau pacaran sama cowo yang 
seragam kayak gitu...? 

(gw ketawa bro n gw rendahin dia banget, yg gw heran hesty ikutan 
ketawa juga) 

Cw : (ketawa) 

Gw : ok, sebenarnya gw masih pengen ngobrol banyak, tapi gw masih da 
kerjaan, gw minta nomor hp lo ja, siapa tau lo mo curhat sm gw... 

( gw kasih hp, n setelah gw dapat nomor hpnya gw langsung pergi) see 
you... 

Cw • ok... 

“sebenarnya bro, banyak obrolan yg gw potong, ya... gk mungkin jg 
kan gw ketik semua, gw Cuma ambil intinya ja...” 

Nexs.... 

Setelah gw nyampe rumah, gw sms tu cewe n bilang klo ni nomor 


gw... nexs 


N Besoknya gw sms beberapa kali tapi gk di balas bro, ya... gw kesal 
donk, setelah selang beberapa menit, herannya hp gw berdering tanda 
ada panggilan masuk, dan ternyata hesty nelfon.... 

Gokil banget bro, gw gak yakin ja klo tu cewe mo nelfon gw... 

G w angkat telfonnya... ( bro gw Cuma ambil intinya j a, yaitu gw 
ngajak dia jalan atau ngedet) 

Gw : hai bla bla bla bla 

Cw • iya bla bla bla bla 

G w • kayaknya lo asik di ajak ngobrol, kita jalan yuk, ya... tapi kita cuma 
jast friend, gak lebih dan gak kurang, klo masalah lo suka sama gw 
itu urusan lo... 

(gw yakin, dengarinnya tu cewe pasti sakit hati dan bingung, pasti tu 
cewe bertanya dalam hatinya, dia suka sama gw tau ngak ya?, tp di 
sisi lain dia merasa aman karna kita Cuma jast friend, tapi intinya 
dia bertanya2 dan terus mikirin gw bro) 

Cw • Ok... tapi gw mo bareng ma teman2 gw...? 

(dalam firikan gw, klo sampai dia ngajak teman2nya pasti ngak dapet 
sama gw kan.... Trus gw bilang) 

Gw • kita Cuma jast friend, tapi klo gw suka sama lo, lo boleh bawa teman 
sebanyak yang lo mau gak pa2, tapi karna kita jast friend doank, buat 
apaan, klo teman lo suka sm gw gimana, lo yang rugi. 

Cw : (ketawa) oke deh, gw jadi penasaran jalan sm lo... 

G w : oke... ntar gw kabari lg, bye ( gw tutup telponnya) 


(singkat cerita, akhirnya gw sm hesty ngedet di salah satu cafe di 
Jakarta j g, dan waktu ngedet, bro mo tau apa yang km obrolin, yang 
jelas gw Cuma komentarin facion dia doank) 

Gw : Sumpah lo, Baju lo ngak masuk banget, ngak mecing tau ngak lo... 
(ya... pastinya tu cewe salah tingkah, bercampur bingong n malu) 

Cw : lo... ngeselin ya....??? 

Gw • lo tau ngak, klo gw ngeselin lo pasti perhatian sm gw.... 

Cw • .... ( diem bentar dan kami trus ngobrol2 lagi, bla bla bla) 

( dan tu cewe diem lg, gw gak tau apa yg dia fikirkan, yang jelas 
setelah itu gw sm dia kembali ngobrol2 panjang lebar, dia juga certain 
dikit masalah keluarga, dan kegiatan dia yg lain, dan pas mo bayar, lo 
tau ngak bro gw ngomong apa?, yang pasti klo kebanyakan cowo pasti 
langsung bayarin makanan tu cewe, tapi gw lain bro) 

Gw : lo mo traktir gw atau bayar sendiri — sendiri...??? 

Cw • lo ngak pernah jalan sama cewe ya...??? Lo gak pernah bayarin cewe 
ya...??? 

Gw • Gw gak pernah bayarin, apalagi gw jalan sama orang yang baru gw 
kenal, kitakan Cuma jast friend, tapi jika gw suka sama lo pastinya 
gw yang bayar ni semua... 

(gw liat mukanya bete banget dan kurang respek sama gw, tp gw 
enjoy ja, gw terus pertahanin posisi gw, klo tu cewe marah, ya itu 
terserah dia... gw tau yang ada di pikirannya, gw orangnya gak punya 
duit atau pelit) 

Cw : lo beda banget, lo kere atau gimana sih....? 

Gw • Gw punya duit, duit lo, lo keluarin, gw sanggup keluarin 2 kali lipat. 


Cw : lo Sombong banget sih... cowo2 yang jalan sama gw biasanya romantis, 
kenapa lo ngak...? 

Gw • Gw benar — benar beda, lo benar2 beruntung bisa jalan sm gw,.. 

(Nunjukin muka bete, gw tau dia pasti kesal baget ma gw, tapi gw gak 
pikirin, terserah dia mo bilang apa) 

Cw : .... ( diem ) 

(melihat tu cewe diem, gw harus cari sesuatu yang bisa buat suasana 
jadi normal, dan dia harus tersenyum lagi, lo mo tau apa yang gw 
lakuin...) 

Gw : coba lo angkat tangan, ( setelah dia angkat tangan ) ketek lo bau..., lo 
belom mandi ya...? ( gw ja rasanya gak nyadar apa yg gw ucapin, tp 
gw pd ja bro,) 

Cw • .... (diam, malu, mukanya memerah) 

(akhrinya kami bayar sendiri2, selanjutnya gw antar dia pulang ) 

(bro, ngobrolnya banyak yang gk gw ketik, gw Cuma ambil intinya 
saja, ini untuk bahan pembahasan kita selanjutnya) 

( tiga hari berlalu setelah kami ngedet, gw sms dia, sebenarnya gw mo 
tau kabarnya, tp gw gak mo Tanya kabarnya, jadi gw kirim sms 
kayak gini) 

Gw : hai... kok lo gak pernah kasih kabar....??? 

( tau gak bro apa balasnya..?? tu cewe minta maaf sm gw) 

C w ■ sorry ya, gw minta maaf, gw sibuk bangets....!!! 

( dia kirim sms yang sama sebanyak 3 kali, tapi gw gak balas, selang 
berapa menit dia nelfon gw, ya tau lah bro gw termasuk cowo yg gak 
punya pulsa untuk nelfon, inti dari pembicaraan gw ngajak dia 
ketemuan, n rencananya gw mo nembak dia, gini bro ceritanya) 


( setelah kami ketemuan, ngobrol2 dikit n gw bilang kayak gini) 

Gw • gw suka sama lo, ya suka aja, bukan karna fisik lo, ya... karna lo 

bukan tipe gw, gw suka sm lo karna lo orangnya asik di ajak ngobrol 
dan itu nilai plus buat lo... 

(lo tau kan bro, tu cewe cantik banget, type gw banget bro, tp gw gak 
mo dia tau klo gw suka karna kecantikannya) 

Cw : lo yakin... orang - orang bilang gw cantik lho.... 

G w : ya itu kan orang lain, klo gw biasa aja.... 

Cw G., (diem, kesel, bingung.... N pastinya dia mikir...) 

( bro, gw di gantungnya lebih 15 menit... trus gw bilang) 

Gw • gw cabut dulu, lama banget nunggunya, gw males.... Lo gak mo jawab 
ya udah... 

(trus dia bilang kayak gini bro ) 

Cw • tunggu dulu, mmm sebenarnya gw juga suka sama lo... 

(akhrinya kami jadian bro....) 

THE END... 


Banyak pertanyaan yang bisa kita ambil dari pengalaman gw di atas, di 
antaranya • 

•S Apa mungkin dengan tingkah gw yang aneh dan bertolak belakang 
dengan tingkah cowo pada umumnya bisa membuat cewe tertarik 


sama gw? 


S Kebanyakan cowo klo liat cewe cantik, seksi, pasti bengong, apakah 
semudah itu kita dapat mengOPENnya dan melawan semua list2 
yang mungcul dalam pikiran kita??? 

S Cewe klo di buat kesal, marah, bingong, atau bete, dia pasti pergi n 
menjauh, tapi kok pengalaman di atas, tu cewe malah semakin 
dekat... gimana sih..? 

S Cewe suka cowo romantis, suka bayarin cewe, suka kasih ini - itu 
pada cewe, tapi kok di pengalaman di atas semuanya bertolak 
belakang, gw heran kok tu cewe malah jadi lebih tertarik ya...? 

S Apakah semudah itu kita datangin cewe trus ngajak dia ngobrol lalu 
kurang dari 10 menit tu cewe udah curhat... waduh gimana sih... pa 
bisa ya...? 

S Cewe berkelas seperti itu pasti sangat sulit untuk di taklukkan, n 
pasti saingannya pun sangat berat, pa benar dengan tampang pas - 
pasan dengan tingkah yang berbeda kita bisa mendapatkan tu cewe 
hanya kurang dari 5 hari... wah...? 

S Dst... 

Dan masih banyak list pertanyaan yang bisa kita ambil dari pengalaman 
gw di atas, dimana,... cara yang sangat bertolak beakang dengan cara pria 
pada umumnya, kok bisa dengan mudahnya memikat cewe, bahkan 
menjadikannya pacar hanya kurang dari 5 hari... IMPHOSIBLE menurut 
lo kan. Tp menurut gw gak ada yang tidak mungkin. 

“Gw akan kupas semua gimana “CARA MENAKLUKKAN WANITA 
IDAMAN ANDA” dan “PROSES TERJADINYA JATUH CINTA” dengan 
cara yang UNIK dan sederhana, Secara LEBIH REAL...” 


Kayak STATUS SELEPRITIS ja ya bro hehehehe... 

Ok, kita masuk pada pembahasan pertama.... 


✓ARTI WANITA (CEWE) ??? 


Jujur saja bro sampai detik ini, kadang — kadang gw masih bingung untuk 
merincikan Arti, Sifat, Tigkah, Type, dan yang pasti “Apa Yang Di 
Inginkan Wanita” karna, yang namanya CEWE sangat jauh beberda 
dengan COWO.... 


✓APA PERBEDAAN WANITA (CEWE) DAN PRIA 
(COWO)? 


Ada yang bilang MAN are from MARS and WOMAN from VENUS, apa 
memang cowo berasa dari Planet MARS dan cewe dari Planet VENUS?, 
tentu saja tidak!, kita semua dari BUMI, tapi itu membuktikan begitu jauh 


perbedaan Pria dan Wanita, terutama adalah perbedaan CARA 
BERKOMUNIKASI ( dijelaskan pada pembahasan selanjatnya) 

Gw juga pernah bengong bercampur kesal bro, pernah gw kasih sesuatu 
pada cewe, ya... permintaan tu cewe juga, seperti perhiasan “kalung”, tapi 
ngak berseling lama, tu cewe bilang dia lebih suka “cincin”, ya... terpaksa 
donk gw kasih cincin, n anehnya hanya seling beberapa detik berobah lagi 
ke “kalung” dan kesalnya gw, tu cewe memberikan alasan yang ngak jelas 
dan ngak masuk akal... dasar cewe !!! 

✓ STEP BY STEP MENJADI PRIA IDAMAN 

Pernah gw terima email yang isinya : “mas boy, gimana sih caranya gw bisa 
dapatin cewe idaman gw dengan cepat, soalnya gw udah terlalu sayang dan 
cinta sm tu cewe, gw gak mo sampai tu cewe jatuh ke cowo lain... 
makasihnya atas bantuannya....” 

Gw gak mo jawab tu email... pasti lo nanya kenapa kan bro...??? 

Gini bro, 

> Apa lo pernah dengar seorang siswa SD yang baru lulus langsung 
melanjutkan ke jenjang Perkuliahan atau Universitas, ngak pernah 
kan???, tapi yang ada tu siswa SD harus melanjutkan ke tingkat SMP, 
SMA setelah itu Universitas... karna memang itulah jalurnya.. 


> Lo pernah sakit..? n pergi berobat ke dokter.?, setelah dokter kasih lo 
resep n lo makan, atau tu resep lo makan semua sekali gus, apa lo 
langsung sembuh... gak mungkin juga kan... yang ada pasti lo 
OVERDOSIS... tapi tu dokter pasti ngasih lo aturan cara makannya, 

seperti satu kali sehari, atau tiga kali sehari yang jelas lo butuh 

waktu untuk sembuh... itu sudah pasti... 

Begitu juga tuk menjadi PRIA IDAMAN, lo butuh waktu, butuh belajar, 
butuh bimbingan, n lo butuh kerja keras bro.... N hasilnya pasti lo memiliki 
VALUE yang membuat lo menjadi PRIA IDAMAN sejati. 

*Penjelasan tentang VALUE akan kita bahas pada bab berikutnya. 

Jangan heran jika lihat teman lo yang begitu mudahnya memikat wanita 
cantik, tanpa butuh waktu berhari - hari, atau bahkan berbulan2 


Seandainya lo lihat proses yang teman lo lakuin sebelumnya, kerja keras 
yang teman lo lakuin, membaca yang tiada henti, praktek hiangga 
mencapai hasil maksimal, Hingga dia menjadi PRIA IDAMAN, gw ucapin 
selamat buat teman lo, karna dia pantas mendapatkan cewe mana saja 
yang dia inginkan.... 

Jadi intinya, jangan lo pikir dengan membaca ebook ini lo langsung 
menjadi PRIA IDAMAN, apalagi dalam waktu cepat, itu gak mungkin 


bangets, karna gw buat ebook ni Cuma untuk referensi buat lo, agar lo 
memiliki ilmu yang bisa lo praktekkan dalam urusan percintaan lo.... 

Ketika lo coba teknik pertama trus gagal, lo harus kembali lagi baca ni 
ebook, coba teknik lain, jika gagal lagi, baca lagi, coba lagi, hingga anda 
benar2 paham, trus lo coba lagi, gw bisa jamin lo pasti bisa mencapai hasil 
maksimal... n pastinya menjadi PRIA IDAMAN WANITA. 

Tidak ada teknik yang bisa merobah lo dengan cepat menjadi pria idaman, 
tidak ada teknik yang bisa merobah 1 menjadi 1000 dengan cepat, yang 
bisa dengan cepat hanya teknik HAYALAN yang bisa membuat lo menjadi 
apa saja hingga lo jadi stress... 

Bro... lo harus bersyukur bisa mendownload atau mendapatkan ebook ini 
secara gratis, apalagi lo bisa menguasai ilmu 99% pria di luar sana sangat 
membutuhkannya. . . 

Satu kali lagi, lo baca ni ebook, pahami trus lo praktekkan, jika lo masih 
gagal, lo baca lagi berulang - ulang hingga lo benar - benar paham, 
yakinlah buah kesuksesan adalah hasil dari semangat dan kerja keras... ok 
bro lanjut... 


S KEJANGGALAN YANG NYATA.... 


Bro... lo yakin gak tentang berita perselingkuhan seorang istri pengusaha 
TAMPAN dan SUKSES yang memiliki KEKAYAAN yang meluap di 
Amerika Serikat, dan yang paling anehnya cowo selingkuhan istrinya 
hanyalah seorang cowo hiasan saja, cowo yang tidak memiliki apa2, tapang 
yang jauh dari KETAMPANAN, bahkan kabarnya tu cowo masih 
PENGANGGURAN.... 

Lo pasti gak percayakan...??? Ya karna gak masuk akal bangets.... 

Dan ada lagi : 

Lihat Photo Heidi Klum dan Seal 



Heidi Klum Artis terkenal, cantik dan seksi jatuh cinta pada Seal yg Item 
bangetssss, lo liat kan bro, begitu happynya Heidi Klum bisa memiliki si 
Item eh, maksud gw Seal... 

Bro, klo lo lihat photo di atas aneh ngak sih....? 

Menurut lo Apasih yang yang menarik dari Seal..??, apa Seal Ganteng, 
Keren, Macho, Atau mungkin Seal Seorang Pengusaha Kaya ??? 


Sepengetahuan gw, Heldi Klum Adalah Seorang Artis Cantik yang 
terkenal dgn kekayaanya, bahkan lebih kaya dari Seal.... 

Jadi apa yang membuat Heldi Klum Jatuh cinta pada Seal...??? 

Ni... satu lagi, yang aneh tapi nyata... 



Mungkin klo lo lihat sepintas photo di atas pasti seperti ARANG dan 
KAPAS,... Siapa sih mereka....? 

Dia adalah Jojo dan Pacarnya Ben... 

Bro... lo mo ngak jadi pacar cewe se cantik jojo, klo lo mau, lo harus lebih 
ganteng dari Ben,,, tp yang gw yakini pasti Ben Lebih Item dari lo.. 

Pertanyaan yg sama, Apasih yang membuat Jojo jatuh cinta pada Ben? 


Baca terus bro, ntar lo pasti tau jawabannya 



Di suatu saat gw lihat seorang cowo pendek yang bergandengan mesra 
dengan cewek cantik, gw lihat tu cewe begitu happynya jalan sama tu cowo 
dan hebatnya, tu cowo hanya cuek dan super PD ja... 

Bro, lo pasti kenal kan sama photo yg di bawah ini : 



Dia adalah ucok baba ( ucok batu bara), yang sudah menikah dengan 
seorang cewe cantik yang tinggi cewe dua kali tinggi ucok.. 

Kisahnya pernah ditayangkan pada stasiun TV swasta (TPI). Klo lo pernah 
nonton lo pasti ngak percaya, 

■ Apa dulu ucok kaya ?, 

Ucok adalah cowo miskin yang pergi merantau ke Jakarta untuk mengadu 
nasib. 

- Apa ucok ganteng? (lo jawab sendiri j a bro) 

■ Apa ucok saat itu artis terkenal ? ( bukan, mereka menikah sebelum ucok 
menjadi artis terkenal) 

Klo kita lihat, ucok sedikitpun tidak memiliki kelebihan yang bisa 
membuat cewe tertarik padanya... 


Gw yakin bro, lo pasti lebih tinggi dari ucok baba.... 


^ Ada juga cewe super cantik dan kaya rela memberikan apa saja kepada 
cowoknya yang jauh dari GANTENG, 

S Ada cewe yang menolak lamaran seorang cowo ganteng, kaya, dan lebih 
memilih cowo yang biasa - biasa saja. 

S Ada cewe yang rela kawin lari hanya karena orang tuanya melarang 
berhubungan dengan cowo yang mereka anggap tidak pantas untuk si 
cewe. 

Dan masih banyak keanehan yang gw lihat dengan fenomena yang 
membuat mata gw janggal untuk melihatnya, 

Sebelum gw membuat ebook ini, terlebih dahulu gw mengadakan riset 
besar — besaran selama kurang lebih 9 tahun, ratusan buku tentang 
asmara gw baca, ratusan film romatis gw tonton, 

Dan pada saat gw menginterview seorang cewe cantik, n gw menanyakan 
satu pertanyaan : 

G w : “lo suka cowo yang bagaimana sih...??? 

Cw • Pastinya gw suka cowo ganteng, kaya, smart, tinggi, macho, dlll 

Bro, menurut lho contoh di atas apakah masuk dengan REFERENSI tu 
cewe...??? 


Gw juga pernah Tanya pada beberpa cowo dengan fenomena aneh ini, dan 
jawab mereka : 

> Mungkin tu cowo lagi beruntung. 

> Itu sudah Nasib Baik tu cowo 

> Mungkin tu cewo pake pelet... 

G w tidak puas dengan jawab mereka, yang menurut gw tidak ada sangkut 
pautnya dgn takdir, gw yakin ada proses yang belum gw ketahui dibalik itu 
semua, akhirnya gw memberanikan untuk menginterview seorang cewe yg 
“janggal” ini, dan jawab mereka hanya • 

❖ Klo udah cinta gimana lagi... 

❖ Gw sayang baget ma cowo gw, gw juga gak tau kenapa, 

♦♦♦ Klo gw udah sayang dan cinta, gw selalu pengen bersamanya. 

♦> Gw ngerasa bahagia klo jalan sama cowo gw, 

❖ Gw gak bisa bilang apa2, yg jelas gw sayang sm cowo gw. 

❖ D 11 

Sepertinya cewe - cewe super CANTIK dan SEKSI itu sudah lupa dengan 
REFERENSI mereka, atau mereka mendapatkan yang lebih dari 
REFERENSI mereka, intinya ada hal menarik di mata cewe yg melebihi 
KEGANTENGAN, KEKAYAAN, hingga mereka mau mengorbanka apa 
saja untuk cowo mereka yang tidak Ganteng apalagi Kaya tsb.... 


Trus baca bro. lo akan tau jawabannya 


v' PRIA SELALU MENGEJAR, TAPI WANITA 
YANG MENENTUKAN 


Tidak satu orang pun yang menjanggal istilah di atas, apalagi untuk para 
kaum hawa, dimana... karna dari zaman nenek moyang kita terdahulu, 
yang namanya pria akan selalu mengejar wanita dan wanita yang akan 
selalu menentukan. 

Riset gw membuktikan, jika seorang cowo suka atau jatuh cinta pada 
seorang cewe, apalagi tu cewe cantik, seksi bahkan tipe dia bangets, pasti 
tu cowo akan lakuain apa saja untuk dapatin tu cewe. 

Tu cowo akan selalu mengejar, memberikan pelayanan maksimal, 
pengorbanan, memberikan pujian yang berlebihan bahkan memberikan 
materi, dengan hanya satu tujuan, agar tu cewe suka dan tertarik sama tu 
cowo.... 


Cowo tu sendiri tidak menyadari bahwa memberikan pelayanan, 
pengorbanan, pujian bahkan materi itu hanya di anggap seperti hidangan 
makanan yang siap santap... 

Kebanyakan cewe pasti menerima semua hidangan yang diberikan, mereka 
makan habis tiada tersisa, setelah perut mereka kenyang, merekapun akan 
menentukan apakah makanan itu enak atau tidak, 


jika makanan itu enak pasti mereka mau makanan yang sama, tapi jika 
makan itu tidak enak... mereka akan meninggalkannya dan mencari yang 
lain, mencari yang lebih baik, baik pelayanannya, pengorbanannya dan 
pujiannya... dan mereka anggap itu wajar - wajar saja... 

Itulah fenomena yang tarus berlangsung hingga sekarang ini... 

Okelah jika hidangan tu cowo bisa di terima cewe, tp malangnya dari 100% 
hanya 1% yang menerima, jadi cowo malang ini beranggapan pelayanannya 
kurang baek, pengorbanan dia belum maksimal, pujian dia belum mantap, 
hingga akhirnya tu cowo memberikan materi yang sudah terlalu 
berlebihan... 

Tanpa sadar tu cewe trus menikmati semua pelayanan, dan semua 
pemberian hingga habis dan pergi tanpa ada rasa ketertarikan pada tu 
cowo, cowo tersebut mejadi kesal dan marah, hingga menuduh tu cewe yang 
tidak tau berterima kasih atas semua pemberiannya... 

Itulah fenomena nyata yang terjadi, cowo memberikan PELAYANAN, 
PENGORBANAN, PUJIAN dan MATERI tapi cewelah yang 
MENENTUKAN apakah tu cowo layak jadi atau tidak layaknya.... 

Bro, klo lo type cowo kayak gitu, ni pesan bual lo : jangan beranggapan 
semakin besar pelayanan lo, pengorbanan lo, pujian bahkan materi lo, lo 
bisa dengan mudah mendapatkan cewe atau lo akan di pilih oleh cewe 
sebagai cowonya... itu usaha yang konyol bro... 


Satu komentar • “gimana klo kita balik keadaannya, cewe yang mengejar 
cowo yang menentukan,... apakah mungkin? 

ya... mungkin dan itu biasa - biasa saja, tapi tidak bisa kita ungkapkan 
biak - blakkan, karna walaupun tu cewe suka sama lo, dia akan berusaha 
klo lo yang sebenarnya mengejar dia dan dia yang menentukan.... 

Gimana caranya? 

begini bro • lo kasih dia pelayanan sedikit trus lo tarik lagi, buat dia 
meminta, lo kasih lagi, tarik lagi, buat dia berkomitmen dan nyaman, lo 
kasih lagi, tarik lagi, buat dia tertarik pada lo, kasih lagi, tarik lagi, buat 
dia berkomitmen lebih dalam, lo ngerti maksud gw, 

Jangan pernah lo ngasih semuanya hingga habis, tapi lo kasih sedikit trus 
lo tarik jauh — jauh, dengan begitu tu cewe akan berkomitmen, trus tanpa 
lo sadari cewe tersebutlah yang akan ngerjar lo, n pastinya lo yang akan 
menentukan ( kita akan bahas pada bab yang lain) 


✓ CARA TRADISIONAL PRIA MEMIKAT WANITA 


Sewaktu gw masih duduk di bangku pendidikan SMP hingga zaman 
sekarang, gw melihat fenomena bagaiman para cowo memikat wanita 


idaman mereka, banyak para cowo secara ekstra super baik memberikan 
suguhan yang menurut gw gak wajar. 

Seperti : mengerjakan pekerjaan rumah (PR) tu cewe, menemani dan 
menjadi supir kesana — kemari bagi cewe, mengantar dan menjemput cewe, 
bahkan mereka rela memberikan apa saja untuk si cewe dengan harapan, 
tu cewe bisa tertarik dan suka pada mereka... 

Di ibaratkan cewe di mata cowo seperti makanan lezat, yang siap untuk di 
santap hingga habis, bahkan sebagian mereka cewe hanya di anggap 
sebagai pemuas nafsu shetan mereka 

Banyak para cowo yang tajir, ganteng dan baik menginginkan cewe cantik 
hanya sebagai objek untuk mendapatkan reputasi di mata keuarga dan 
para pria - pria lain, bahkan ada juga yang ingin menjadikan cewe cantik 
ini sebagai hiasan rumah yang kapan saja bisa mereka menikmati 
harumnya... 

Cowo tajir ini mau melakukan hal — hal gila seperti rela mengorbankan 
harta mereka, menghamburkan uang mereka ke hal yang tidak berguna, 
membelikan semua kebutuhan tu cewe, bahkan mereka mau bolos kuliah 
dikarenakan hanya untuk menemani cewe belanja, ada juga yang rela 
mengorbankan pekerjaan mereka, bahkan ada cowo yang sampai 
bermusuhan dengan orang tuanya sendiri, itu semua diakukan hanya 
hanya untuk bisa bersama tu cewe dan berharap tu cewe bisa jatuh cinta 
kepada mereka. 


Bagi para cowo miskin dan tanpang pas - pasan, mereka juga rela 
melakukan hal — hal ekstrim, seperti lari marathon hingga ratusan 
kilometer, angkat berat hingga ribuan kg, yang bertujuan hanya untuk 
mendapatkan otot seperti Ade Rai, ada juga yang membuat dirinya seperti 
jagoan kampung yang mau berkelahi kesana kemari, dengan tujuan dan 
harapan tu cewe tertarik pada mereka, tapi kebanyakan cowo miskin ini 
hanya pasrah pada nasib, “setiap orang pasti ada jodohnya” hanya itu yang 
ada dipikirannya. 

Hal hasil, di saat cewe cantik ini sudah mendapatkan yang diinginkannya, 
dan di saat cewe ini melihat cowo baru yang lebih gila lagi, cowo tajir yang 
malang tadi di tinggalin begitu saja, tanpa ada rasa tertarik apalagi jatuh 
cinta, 

Pada saat cewe tadi pergi dengan cowo lain, cowo tajir ini berkata 

- “apasih yang kurang dari gw”, 

- “apasih yang belum gw berikan”, 

- “apasih yang salah dari gw” 

- Dll ( ke hal yang putus asa) 

karna yang ada di pikiran cowo tajir ini dengan rela berkorban mereka 
akan mendapatkan apa yang mereka inginkan termasuk cewe idaman 
mereka. 


Hingga akhrinya cowo malang ini stress, depresi bahkan ada yang sampai 
bunuh diri... 



Itulah CARA TRADISIONAL PRIA dan cara ini masih berlangsung hingga 
sekarang ini. 

Jika cara TRADISIONAL tersebut hanya membuat lo stress yang 
merugikan anda, apa salahnya lo cari cara baru yang UNIK dan 
MODEREN, yang akan selalu menguntungkan anda. ( kita bahas pada Bab 
berikutnya) 

Ok gays,... gimana klo kita tidak usah melakukan hal gila dan ekstrim di 
atas, tapi lo bisa memikat wanita cantik yang mana saja lo mau, bahkan 
para cewe cantik tersebutlah yang melakukan sebaliknya pada lo, apa 




mungkin menurut lo... gak mungkin kan...??? tapi menurut gw gak ada 
yang IMPHOSHIBLE. 

Memang kadang - kadang cara TRANDISIONAL tersebut bisa berhasil, 
tapi hanya sebagian kecil, atau mungkin dikarenakan tu cewe udah 
tertarik sm lo dari sananya. 

Gimana klo lo hanya cowo miskin dan memiliki tanpang pas - pasan yang 
sangat jauh dari kegantengan, DIAM dan PASRAH pada nasip saja tidak 
cukup bro, lo harus bergerak dan melakukan sesuatu. 

Satu kali lagi, Bersyukurlah lo karna lo akan mendapatkan Teknik UNIK 
yang jutaan cowo diluar sana sangat membutuhkannya. Gw akan 
mengajarkan lo cukup menjadi diri lo sendiri, gak perlu melakukan hal gila 
seperti di atas... ok bro lanjut 


Bab III. 

Pusat Keputusan dan Cara UNIT Memikat Wanita 

Idaman Anda 


v'Pungsi dan Bagian Otak Manusia 


Jika di Universitas lo ada 1000 cowo yang super kaya, ganteng, tinggi, 
macho. Sedangkan lo memiliki tanpang pas - pasan dan miskin. Cowo yang 
seribu di atas ditambah lo ingin medapatkan seorang bidadari Campus 
yang cantik... Apa lo yakin bisa mendapatkannya...??? 

Jika lo Tanya langsung pada tu cewe bagaimana REFERENSINYA atau 
Type Cowo yang diimpikan, apakah lo yakin termasuk dalam referensinya, 
lo taukan apa Referensi cewe cantik ... GANTENG, KAYA, TINGGI, 

MACHO itulah REFERENSI MEREKA klo ngak percaya,, silahkan lo 

tanya sendiri.... 

Lo taukan... pastinya lo tidak akan di pilih oleh cewe tersebut, karna tidak 
satupun dalam REFERENSINYA dan yang lo tau cewelah yang 
MENENTUKAN atau MEMUTUSKAN layak atau tidak layaknya lo Jadi 


cowonya.... 


Jika tu cewe yang memutuskan, lo harus tau proses dasar darimana 
datangnya KEPUTUSAN, 

Dr Fidelma Seorang dokter dari Amreika Serikat mangatakan SEMUA 
KEPUTUSAN itu datang dari OTAK... 

Jika lo udah tau klo otak adalah pusat semua keputusan, lo harus 
berKOMUNIKASI langsung dengan otaknya... 





Menurut Dr Fidelma Otak terbagi dalam banyak bagian, dan gw tidak akan 
merincikan semuanya, tapi gw hanya mengambil 3 (tiga) bagian yaitu • 

OTAK LOGIKA : bagian ini terletak pada bagian kanan, bagian ini 


berfungsi untuk menganalisa sesuatu, atau yang 
berhubungan dengan PERHITUNGAN atau 
MATEMATIKA, yang LOGIS atau MASUK AKAL, 


ALASAN, FAKTA NYATA, BUKTI OTENTIK, BAHASA, 
DLL 


OTAK FISIK (BAHTIN) : bagian ini berfungsi dalam kegiatan atau proses 

tubuh kita seperti : Penciuman, Penglihatan, 
Pendengaran, Detak Jantung, Aliran Darah, dll 

OTAK MAMALIA (EMOSI) • Bagian otak ini berfungsi pada rasa seperti : 

Senang, Sedih, Marah, Malu, Penasaran, 
Cemburu, dll 

Jika kita sedang di tuntut untuk memberikan suatu keputusan, maka 
harus melalui ketiga bagian diatas, 

Jika lo meyakinkan OTAK LOGIKA, pasti lo akan di minta bukti yang 
nyata, yang pasti masuk akal, karna otak logika tidak lepas dari 
perhitungan, yang selalu menanyakan alasan yang bisa diterima dengan 
nyata, jika sudah benar baru dia peraya... 

Jika lo meyakinkan OTAK FISIK, lo pasti di minta untuk memberikan 
bukti yang bisa di lihat, dirasankan, di cium, dan didengar, karna otak fisik 
tidak lepas dari rasa, lo harus kasih bukti yang bisa di lihat baru dia 
percaya lo. 


Dan jika lo meyakinkan OTAK MAMALIA (EMOSI), dia tidak akan 
meminta BUKTI NYATA, Tidak perlu MASUK AKAL atau TIDAK, tidak 


perlu di lihat atau dirasakan, karna otak emosi hanya meminta asal 
YAKIN dan PERCAYA akan sesuatu, mengapa...??? Karna OTAK EMOSI 
penuh dengan RASA seperti : Senang, Sedih, Marah, Cemburu, Malu, 
Penasaran, Lucu, dll 

Pertanyaan : 

> Apakah cara cowo dan cewe berbeda dalam mengambil keputusan...??? 
Rizet membuktikan : 

•S Cowo berfikir dan mengambil keputusan 90% secara LOGIKA 
•S Cewe berfikir dan mengambil keputusan 90% secara EMOSI 

Jadi masuk akal bukan, mengapa Heidi Klum jatuh cinta pada Seal, 
Mengapa Jojo jatuh cinta pada Ben dan mengapa cewe tinggi dan cantik 
jatuh cinta pada cowo pendek dan miskin (ucok baba), itu di karenakan 
Cewe berfikir 90% secara EMOSI. 

Seal membuat EMOSI Heidi Klum terombang ambing hingga yang 
dirasakan Heidi Klum hanya Rasa Penasaran, Senang, Marah, Malu, Sedih, 
Fun, yang membuat Heidi Klum selalu Memikirkan Seal, jika Heidi Klum 
tidak bertemu dengan Seal, Heidi merasa ada yang kurang dalam dirinya. 
Inilah yang dinamakan BUTUH... 

Rasa EMOSI Heidi Klum yang di buat oleh Seal mebuat Mata Heidi buta 
dengan KETAMPANAN dan KEKAYAAN. Ini jugalah yang dilakukan Ben 
dan Ucok Baba.... 


Jadi Jangan lo berfikir secara LOGIKA, seperti Memberikan Pujian dengan 
berlebihan, menjadi super2 baik, menjadi pembantu atau supir tu cewe, 
dengan harapan tu cewe TERTARIK atau SUKA sama lo, itu adalah hal 
yang sangat BODOH. 

Memang LOGIKA cewe mempunyai REFERENSI cowo GANTENG dan 
KAYA, tapi EMOSI mereka sudah SAYANG pada cowo yang sangat 
bertolak belakang dengan REFERENSI mereka, pada saat tu cewe di 
Tanya mengapa jatuh cinta pada yang BUKAN REFERENSI mereka, cewe 

tersebutpun tidak bisa menjawab dan menjelaskannya yang bisa cewe 

tu katakan hanyalah dia sudah merasa SAYANG, NYAMAN atau hal lain 
yang mengarah ke EMOSI. 

Lo juga pasti mengakui klo kebanyakan cowo melakukan hal yang sama 
yaitu berfikir secara LOGIKA kebanyakan GAGAL, sedangkan yang 
berfikir secara EMOSI untuk memikat wanita idaman mereka hanyalah 
sebagian kecil saja, dan merekapun BERHASIL. 

Ingat bro, cewe SANGAT BENCI LOGIKA 

Jadi mulai detik ini cobalah berfikir secara EMOSI, hentikan berfikir 
secara LOGIKA, gw yakin cewe mana saja yang lo idamkan pasti lo 
dapatkan tanpa rugi sedikitpun... GW JAMIN BRO... 


EMOSI tidak butuh BUKTI, FAKTA, atau ALASAN yang masuk akal, jika 
lo bisa MEYAKINKAN EMOSI cewe, dia akan merasa SANGAT 
TERTARIK sama lo tanpa memebrikan alasan yang jelas 

Timbul pertanyaan lagi, apa yang membuat cewe merasa EMOSI yang 
dapat menyebabkan cewe tersebut TERTARIK atau JATUH CINTA pada 
seorang cowo....??? 

... lo pernah ngak nanya sama cewe mengapa mereka suka : 

> Nonton film horror atau cerita misteri yang menakutkan 

> Membaca Novel Romantis 

> Menggosip 

> Tantangan 

> Menonton Sinetron Bersambung, yg sulit di tebak akhir ceritanya. 

> Nonton Konser Artis Paforit 

> Nonton Pentas Drama yang lucu 

> dll 

Karna itu semua membuat OTAK EMOSI mereka aktif, hingga mereka 
merasakan yang namanya takut, marah, sedih, penasara, lucu, kaget, dll... 

Mengapa para cewe begitu tergila - gila dan rela menghabiskan waktu 
mereka hanya untuk nonton konser musik yang tampang musisinya ngak 
bangets... 


> karena musik mereka dapat mengendalikan dan membuat EMOSI 
para cewe ini aktif, Rasa EMOSInya dapat membuat dia tergila - gila 
pada sesuatu yang bukan REFERENSINYA. 

Mengapa cewe nangis - nangis pada saat bertemu dengan fans Aktor 
Faporit mereka...?? 

> Karena emosi mereka terpancing untuk ikut dalam film yang di 
bintangi actor tersebut... 

Mengapa banyak cewe cantik yang berbondong - bondong untuk 
menyalami bahkan memeluk seorang Artis Pelawak yang menurut gw 
tampangnya sangat jauh dari KETAMPANAN, lo taukan Budi Anduk... 

> Kerena di saat Budi Anduk berekting melawak membuat Rasa 
EMOSI cewe ini naik, sehingga yang mereka rasakan hanya lucu, 
lucu dan lucu... 

Salah satunya contoh yang gw berikkan di atas yaitu : Seorang istri 
pengusaha kaya berselingkuh dengan cowo jelek yang tidak mempunyai 
apa - apa... 


Dan masih banyak contoh yang bisa kita lihat, aksi nekat seorang cewe 
yang tidak masuk pada OTAK LOGIKA kita... 


Coba kita lihat perbendaannya,,, 


Ini adalah Proses Secara LOGIKA yang menurut banyak cowo bisa 
Memikat Wanita, malah membuat cewe LARI dan MENJAUH tanda 
merasa terpikat sedikitpun... • 

S Memberikan semuanya dan apa saja pada cewe 
S Menurut dan Selalu Mengikuti Kemauan cewe 
S Selalu memuji — muji cewe 
S Tidak Pernah Menertawakan cewe 
S Selalu cewe yang memutuskan 
S Sangat setia pada cewe 
S Selalu Mengalah 

S Selalu ingin berada di samping wanita 
S Menunjukkan Rasa Cinta yang Luar Biasa 
S Memberi Tanpa Meminta... 

S D 11 

INGAT,,,, jika lo melakukan hal LOGIKA seperti di atas, jangan harap lo 
bisa mendapatkan WANITA IDAMAN lo... 

Proses Secara EMOSI yang menurut banyak cowo tidak bisa MEMIKAT 
WANITA bahkan mereka takut bisa menyinggung perasaan cewe, bahkan 
sebaliknya,,,, dengan proses EMOSI ini, para cewe2 tersebut TERTARIK 
dan TERGILA - GILA terhadap emereka... 

S Memberikan sedikit dan menghilang... 

S Selalu Menyuruh dan menantang kemauan cewe 
S Memuji sedikit trus mengejek... 


S Sering menertawakan cewe 
S Selalu cowo yang memutuskan 
S Setia tapi selalu membuat cewe takut kehilangan 
S Egois dan tidak pernah mengalah 
S Selalu ada alasan untuk tidak bersama cewe 
S Tidak peduli dengan bukti cinta. 

S Memberikan trus meminta kembali... 

S D 11. 

Jika lo bisa melakukan proses EMOSI di atas dengan benar, lo akan di 
kejar - kerjar sama cewe IDAMAN lo... 

Memang menurut LOGIKA kita tidak masuk akal, dan memang tidak 
masuk akal... tapi ingat kita di sini bicara soal EMOSI, dan EMOSI adalah 
hal yang TIDAK MASUK AKAL... 

Mulai detik ini cobalah untuk mencari apa yang membuat proses EMOSI 
cewe aktif, untuk lebih lengkapnya gw akan jelaskan fenomana tentang 
rasa EMOSI yang bisa membuat cewe TERTARIK pada cowo yang bukan 
REFERENSINYA. 


✓ INSTINCT WANITA 


Apa itu INSTINCT....??? INSTINCT atau NALURI adalah respon 
OTOMATIS yang terjadi atau dapat TERJADI pada diri kita tanpa kita 
MENYADARINYA. 

Contohnya • 

S Pernahkan lo secara OTOMATIS TERPENGANGAH ketika melihat 
cewe cantik dan seksi dengan tiba - tiba. 

S Pernahkan lo secara OTOMATIS TERTAWA ketika melihat kejadian 
LUCU secara tiba - tiba... 

•S Pernahkah lo secara OTOMATIS merasa TAKUT ketika melihat kejdian 
yang aneh atau mendengar jeritan histeris secara tiba - tiba. 

^ Pernahkah lo secara OTOMATIS BERTERIAK KEGIRANGAN karena 
sesuatu yang mengembirakan terjadi tiba — tiba.. 

^ Pernahkan lo secara OTOMATIS MENANGIS ketika melihat kejadian 
yang menyedihkan... 

^ D 11... 

Lo pernah merasakan JATUH CINTA....??? 

Karna hal ini sama seperti lo sudah “jatuh cinta” dan sangat susah untuk 
tidak merasakan “jatuh cinta”. Pasti lo akan terus memikirkan si cewe 
siang dan malam... mencari cara agar si cewe menjadi milik lo.. iyakan 
bro...??? 

Dan hal ini yang di rasakan cewe, ketika dia jatuh cinta dia akan sulit 
untuk menjelaskan mengapa dia “jatuh cinta” kepada seorang cowo, hal ini 
dikarenakan respon OTOMATIS dalam otaknya bereaksi... Makanya jika 


cewe sudah “jatuh cinta” dengan seorang cowo, dia tidak dapat melakukan 
apa-apa selain mencintainya dan sangat sulit untuk menolaknya! 

Apakah lo seorang pecandu Rokok, Minum Kopi Atau Narkoba, gimana 
rasanya jika lo melawan keinginan lo untuk Merokok... ya pastinya lo akan 
TERSIKSA BATHIN... 

NALURI atau INSTINCT akan sulit untuk dilawan... 


Jika lo jatuh cinta pada cewe yang menurut LOGIKA lo tu cewe TIDAK 
BAIK, maka lo akan berusaha untuk meninggalkannya... 

Tapi jika NALURI lo mengatakan CINTA pada cewe yang tidak baik... lo 
tidak bisa berbuat apa - apa kecuali mencintainya... jika lo tolak, lo 
pastinya tersiksa BATHIN... paham bro... 

Begitu juga dengan cewe, jika lo bisa mengaktifan NALURI cewe yang lo 
suka, tu cewe tidak akan bisa menolak untuk mencintai lo, meskipun lo 
bukan typenya. 

Secara Umum Naluri cowo dan cewe itu berbeda. Naluri bekerja secara 
OTOMATIS dan tanpa melewati proses KESADARAN lo. Dengan kata lain 
lo secara TIDAK SADAR dapat diaktifkan NALURI nya seperti pada saat lo 
Tertwa TERBAHAK - BAHAK ketika Melihat sesuatu yang LUCU. 


Naluri alami cowo adalah hal-hal MASKULIN seperti Menjadi Dominan, 
Kasar, Memaksa, Melindungi Wilayahnya, Menjadi Terkenal, dll. 

Naluri alami cewe adalah hal-hal FEMINIM yang MENGGODA seperti 
ingin terlihat cantik, ingin terlihat SEXY, Berlindung, Ingin menghibur, 
sifat keibuan, ingin disayang dan menyayangi, dll. 


Coba lihat gadis kecil umur 4 tahun yang masih murni berpikir secara 
Naluri mereka, pasti mereka bermain boneka karena mereka ingin 
menyayangi dan disayangi, atau mereka main masak-masakan karena 
mereka ingin menghibur semua orang dengan masakannya. 

Semakin besar gadis-gadis itu, semakin NALURI mereka terpendam oleh 
KESADARAN mereka yang terus berkembang... contohnya mereka ingin 
tampak lebih intelektual, lebih selektif , tidak ingin terlalu tampak 
menyayangi seseorang, tampak lebih konserfatif (jutek), dll. Itu 
dikarenakan ego mereka yang membesar. 

Tetapi tetap Naluri itu ada pada tempatnya... karena pada dasarnya cewe 
itu Penyayang dan Baik. NALURI dapat menjadi sebuah CARA untuk 
menciptakan rasa KETERTARIKAN dalam diri seorang cewe. 

Riset seorang ahli saraf-jiwa Profesional menemukan bahwa cewe lajang 
yang katanya memiliki REFERENSI cowo Tampan, Tajir, Tinggi, untuk 


bisa mengayomi dan membentuk keluarga dan menikah dengan mereka, 
justru berselingkuh pada saat keluarga mereka aman dengan cowo yang 
bertolak belakang dengan REFERENSI mereka. Ini dikarenakan desakan 
biologis untuk berselingkuh dengan cowo yang memiliki GEN terbaik atau 
yang membuat NALURI mereka bereaksi. 


Asal lo tau j a bro... cewe yang sudah menikahpun tetap tak dapat 
mengendalikan NALURInya apalagi yang masih lajang 

Jadi jangan heran jika cewe lo berselingkuh, atau mendengar gosip 
perselingkuhan yang gak wajar. 

INTINYA • cewe akan TETAP merasa tertarik jika ada cowo yang dapat 
membuat NALURI alami mereka BEREAKSI... paham bro.. lanjut... 


^ Keinginan Yang Harus di Capai / Hasrat Besar 
Wanita 


Sebelum gw masuk kepembahasan mengenai Hasrat Besar, sebelumnya gw 


pengen nanya.... 


S Lo pernah melakukan hal yang gila atau berbahaya hanya untuk 
mendapatkan sesuatu yang lo suka?. 

S Lo pernah melakukan hal yang mustahil atau yang luar biasa hanya 
untuk mendapatkan kepuasan tersendiri?... 

S Lo pernah melihat adegan berbahaya yang di lakukan seseorang 
hanya untuk menunjukkan kehebatannya... 

Menurut lo apa yang mendorong lo atau mereka untuk melakukan sesuatu 
yang tidak masuk akal teresebut.... 

Ya HASRAT.... 

Hasrat membuat manusia melakukan hal-hal Gila, membuat manusia 
tidak peduli bahaya yang mereka hadapi, membuat hal-hal luar biasa! 
Hasrat membuat manusia tak kenal lelah dan berhasil untuk mencapai 
sesuatu. Karna Hasrat adalah keinginan yang begitu besar akan sesuatu. 
Hasrat menyalakan api dalam diri setiap manusia untuk mendapatkan 
sesuatu atau mencapai apa yang mereka inginkan! 

Pikirkanlah pada saat lo memiliki HASRAT untuk memiliki seorang cewe. 
Apa yang lo lakukan untuk mendapatkannya? Tentu saja lo akan 
melakukan apa saja... dari berguling-guling ditanah, melompat dari lantai 
20, tertawa terbahak-bahak ditengah-tengah keseriusan rapat besar kantor 
lo atau bahkan berenang mengelilingi 7 samudra demi mendapatkan otot 
perut yang diidam- idamkan sang cewe. 


Pernahkah seorang stunt-master merasa takut? Tentu saja pernah! Tapi 
hasrat mereka melebihi rasa takut mereka sehingga mereka melakukan 
juga hal-hal yang berbahaya dan mereka berhasil! 


Sekarang pikirkan jika lo dapat menimbulkan hasrat didalam diri seorang 
cewe untuk mendapatkan lo. Hmmm... Menarik bukan? 

kita akan membahas bagaimana menciptakan “hasrat besar”. 

Jika kita berbicara tentang HASRAT dan CINTA, 2 hal ini adalah 
merupakan bentuk dari EMOSI. Apakah lo dapat menjelaskan secara 
LOGIKA apa itu CINTA? Tentu tidak! Karena cinta itu dirasa... dan sulit 
diungkapkan dengan kata-kata... 

Jika Seorang cowo dapat menguasai EMOSI seorang cewe, Maka Wanita 
tersebut akan melakukan apa saja demi cowo itu. 

Sebelum lo belajar cara menguasai emosi cewe dan menciptakan Hasrat 
yang Besar yang menyebabkan Wanita menjadi TERTARIK pada lo, ada 
DUA hal yang sangat-sangat-sangat penting yang harus lo PATUHI! Apa 
itu? 


PERTAMA adalah (PD) KEPERCAYAAN DIRI. 

YA! lo harus PERCAYA dulu kalau lo BISA MENDAPATKAN CEWE 


MANAPUN YANG lo INGINKAN!... 


Lo harus merasa LAYAK untuk mendapatkan apa yang lo mau. Tidak ada 
cewe yang LEBIH TINGGI KELASNYA DARI LO atau “out of my league”! 

LO PERCAYA, Lo BISA! 

Jika lo tidak percaya, Tak peduli seberapa banyak bukti dan seberapa 
lamapun gw menyakinkan lo, semua percuma... lo tidak akan bisa!... 

Karena lo akan berfikir bahwa semua ini hanya akan membuang Waktu lo 
untuk melakukan hakhal konyol yang MUSTAHIL bagi lo... 

KEDUA adalah KUASAI DULU EMOSI 10 sebelum anda dapat 
MENGUASAI EMOSI CEWE... 

Jangan biarkan CEWE yang mengendalikan EMOSI lo, karena jika itu 
terjadi, lo tidak mungkin MENGUASAI emosi cewe tersebut... 

99%cowo diluar sana dikendalikan emosinya oleh cewe... 

Berapa banyak lo melihat cowo melakukan hal-hal ini? 

■S Rela memberikan apa saja termasuk uang, benda berharga dan hak 
milik, Rela melakukan hal-hal bodoh dan gila, rela mengabaikan 
kewajibannya, rela kehilangan teman, rela berselisih dengan keluarga 
sendiri hanya karena TAKUT MEMBUAT CEWE IDAMAN MEREKA 
NGAMBEK? 


S Rela memperburuk Reputasi, Mempermalukan diri didepan umum, 
Melakukan hal-hal yang menunjukan kelebihan pribadi yang terlihat 
sombong atau show off, menghabiskan waktu dan uang untuk 
menunjukan bahwa mereka-lah ORANG YANG PAS BUAT WANITA 
IDAMAN MEREKA? 

S Rela membuat diri mereka sakit hati, depresi dan stress oleh karena 
takut kehilangan seorang cewe yang mereka pikir “SATU-SATUNYA” 
untuk mereka? 

STOP menghancurkan diri lo sendiri! Kuasai EMOSI lo dulu... barulah lo 
dapat menguasai emosi si cewe... bab berikutnya akan membahas jelas 
tentang cara efektif untuk mengendalikan emosi lo. 

Okeeeey... saatnya menciptakan “hasrat besar” bagi cewe... 

Jika lo dapat melakukan ini DENGAN BENAR, maka Cewe akan menjadi 
“lebih pengertian” kepada lo, menjadi lebih “menurut” atau Bahkan malah 
mengejar lo! hmmm... sudah siap? Baik, mari kita mulai... 

Di Otak kita ada DUA bagian khusus yang mengatur proses ADAPTASI 
yaitu bagian BROCA (broca’s region) dan Reticular Activating System 
(RAS). Fungsinya adalah: 

S Menangkap sesuatu yang JANGGAL dan SECARA OTOMATIS 
memusatkan semua FOKUS ke sesuatu yang janggal tersebut dan 


membuat otak “penasaran” dan mencari jawaban akan apa yang 
sebetulnya terjadi... 

S Mendorong sesuatu yang SUDAH BIASA atau MUDAH DITEBAK 
menjadi proses “background” yang tidak lagi memerlukan FOKUS. 
Dengan segera jika hal itu adalah hal BIASA atau Mudah ditebak, 
maka hal itu menjadi TIDAK PENTING SAMA SEKALI... 

S Menjadi Filter bagi hal yang TIDAK PENTING dan menjadi ALARM 
untuk HAL YANG PENTING 

Contohnya jika lo terbiasa dengan lingkungan yang sunyi dan tiba-tiba lo 
mendengar suara TERIAKAN, maka TANPA SADAR semua fokus lo akan 
tertuju pada sumber suara tersebut... Otak lo akan segera membuat lo 
bertanyatanya apa sih suara teriakan itu? 

Setelah lo mengetahui bahwa tetangga lo yang baru pindah adalah seorang 
pemain theater, maka setiap ada TERIAKAN, fokus lo tidak lagi tertuju 
pada sumber teriakan tersebut, karena teriakan TERSEBUT kini sudah 
menjadi hal biasa dan lo sudah beradaptasi 

dengan itu... jadi anda TIDAK PEDULI lagi dengan teriakan itu... 

Pada saat anda sudah TERBIASA dengan TERIAKAN tetangga lo, suatu 
saat lo TIDAK mendengar TERIAKAN sama sekali, maka FOKUS lo akan 
tertuju lagi ke hal itu... karena otak lo menangkap sesuatu yang janggal... 
dan otak lo akan memiliki HASRAT untuk mengetahui apa sebenarnya 
yang terjadi... apakah 


tetangga lo sudah pindah? tetangga lo dirampok dan di kunci di kamar 
mandi?... atau suaranya habis? hmmm... 

Jika lo belum memiliki mobil BMW terbaru, maka lo akan mempunyai 
HASRAT untuk ingin tau bagaimana rasanya mengendarai mobil 
ISTIMEWA itu dan apa saja kemampuannya. Tetapi jika mobil itu sudah 
menjadi milik lo dan lo sudah tau semua kemampuannya, maka mobil itu 
akan menjadi HAL yang BIASA. 

Sama halnya dengan cewe, mereka dapat merasakan “hasrat” untuk lo. Itu 
tergantung bagaimana lo meng-aktifkan bagian BROCA dan RAS cewe 
tersebut. 

Jika lo memberikan SEGALANYA untuk cewe TERUS MENERUS, maka 
pada saat-saat pertama hal itu sangatlah spesial... tapi lama-kelamaan hal 
itu akan menjadi HAL YANG BIASA dan MEMBOSANKAN bagi cewe... 
Jangan harap mereka akan membalas tingkah laku baik lo... malah 
sebaliknya, mereka akan tidak menghormati lo dan meminta lebih dari 
yang biasanya... 

Jika lo melakukan hal yang MUDAH DITEBAK maka dengan sangat cepat 
otak si cewe akan membuat lo menjadi orang yang “BIASA” saja dan 
membuatnya mem-FILTER anda menjadi TIDAK PENTING. 


Kenapa cewe suka Telenovela, Drama Romantis atau Film-film 
Romantisme Asia seperti Meteor Garden? 


Karena Jalan cerita Film-film tersebut membuat mereka 
PENASARAN untuk melihat KELANJUTANNYA yang SUSAH DITEBAK, 
kalau gampang ditebak seperti sinetron abg ya pasti mereka males nonton! 

Kenapa cewe suka gosip? Karena gosip adalah hal SERU yang membuat 
mereka TERUS BERTANYA-TANYA tentang kelanjutan gosip itu 
walaupun sebetulnya gosip itu urusan orang lain yang pada dasarnya 
TIDAK PENTING. Bukan gosip nya yang seru, tapi RASA PENASARAN 
mereka-lah yang membuat gosip itu seru. 

Kenapa cewe suka Novel Romantisme dan Misteri? Novel Romantis dan 
Misteri membuat emosi mereka terombang-ambing turun-naik (takut, 
senang, sedih, dll.) dan membuat mereka penasaran dengan akhir ceritanya. 

Jadi, bagaimana membuat cewe memiliki HASRAT untuk gw? 

❖ Jadilah sesuatu yang selalu UNIK dan TAK TERDUGA untuk 
membuat bagian broca otak si cewe ber-FOKUS dan selalu 
memikirkan lo 

❖ Ciptakan EMOSI yang berbeda-beda dan turun-naik. Hindari EMOSI 
yang Statik. 


Kendalikan EMOSI cewe dengan memimpin arah pembicaraan dan 
perasaan yang ingin lo berikan kepada cewe tersebut. Hal ini dapat 
menimbulkan rasa “penasaran” yang ADDICTIVE (kecanduan rasa 
penasaran seperti nonton drama romantis yang terus bersambung) 

❖ Jadilah Sesuatu yang PENTING dan MENANTANG maka RAS di 
otak cewe akan selalu menjadi ALARM bagi si cewe untuk terus 
memperhatikan lo dan mengejar lo tidak peduli situasi dan 
kondisinya, karena situasi dan kondisinya menjadi TIDAK PENTING 
dan sudah otomatis DIFILTER oleh RAS Bagaimana cara melakukan 
ketiga hal itu? 

Sebelum gw memberikan contoh cara melakukan 3 hal diatas, gw ingin 
mengingatkan lo akan hal-hal yang kita pelajari sebelumnya, yaitu: 

1. Logika masuk akal, Emosi tidak masuk akal, selalu berfokus kepada 
Emosi. 

2. Kendalikan dulu Emosi lo baru bisa mengendalikan Emosi si cewe. 

3. Lo HARUS percaya lo bisa. Jika tidak, semua sia-sia... 


✓ MENIMBULKAN HASRAT BESAR DALAM DIRI 


CEWE 


Jadilah Pria yang tak Terduga 

Lakukanlah hal-hal yang tidak terduga, seperti: 

♦> memuji lalu agak sedikit mengejek, contoh: “Wah senyum kamu bagus 
deh tapi agak sedikit horor”, “Kamu pinter banget sih. tau ga 1+1 
brapa?”, “kamu cantik banget deh, tapi sayang bukan tipe gue...” 

♦> bilang lo “suka” sama si dia, tapi 3 menit kemudian bicarakan bahwa 
anda juga suka dengan cewe lain, dan 5 menit kemudian bilang 
bahwa lo masih ingin jadi jomblo 5 tahun lagi dan tidak suka siapa- 
siapa. 

❖ Berikan kejutan. Jika si cewe suka bunga, bilang bahwa lo tidak akan 
pernah kasih dia bunga, dan 2 hari kemudian, berilah dia bunga. 

❖ Jika si cewe mengeluh soal KETIDAK-JELASAN lo, maka senyumlah 
dan katakan “itulah sifat Pria idaman, kamu makin cinta kan?” dan 
jangan peduli apapun yang cewe tersebut katakan, “keep it cool” saja. 

❖ Ada satu PENGECUALIAN: Kalau soal waktu atau janjian, lo 
HARUS selalu TAU PASTI, DATANG TEPAT WAKTU dan TIDAK 
NGARET. 


Hidari hal-hal yang terlalu aneh atau canggung. Terlalu tidak terduga 
juga dapat membuat cewe menjadi jengkel. Maka Jadilah kreatif 
dalam menjadi cowo yang tidak terduga tanpa menjadi aneh. 


❖ 


Jadilah Tantangan buat cewe 

Semua cewe suka tantangan... Jika lo menjadi tantangan, tak peduli SUKA 
atau TIDAK, cewe akan terus memikirkan lo dan akan TERTARIK dengan 
lo. 

Untuk mengerti maksud gw dengan jelas, SAYA ANJURKAN lo untuk 
menonton dan pahami karakter-karakter di film berikut: 

S Jack di Film TITANIC 
S Rangga di Film Ada apa dengan Cinta 
S Tom Cruise di Film TOP GUN 
S James Bond di Film NEVER SAY NEVER AGAIN 
S Mike di Film Swingers (Mike adalah contoh yang salah...) 


Berikan Sedikit, Buat Dia Ketagihan 


S Ceritakan cerita seru yang mengendalikan EMOSI cewe dan 

POTONGcerita itu pada bagian yang PENTING lalu buat cerita itu 
bersambung. 

S Berikan apa yang dia mau SESEKALI saja. 

S Jangan terlalu sering bertemu, menelpon atau sms, buat dia 
merasakan rasa kangen yang berlebihan. 

S Jadilah seperti “binatang langka” yang banyak dicari-cari orang. 

S Gunakan kreatifitas anda untuk menjadi unik dan misterius. Coba 
mengerti dan cari hal-hal apa saja yang membuat cewe ketagihan dan 
penasaran. 

> Kenapa orang Jakarta tidak mengunjungi Tugu Monas sering- 
sering?Karena mereka dapat berkunjung kesana KAPAN SAJA. 

> Kenapa Turis PENASARAN soal Monas dan ingin SEGERA 
berkunjung ke Tugu Monas? karena waktu mereka di Jakarta TIDAK 
BANYAK. 

> Mengapa banyak orang tertarik dengan benda antik yang langka? 

> Mengapa orang-orang lebih tertarik dengan yang “limited edition”? 

Selalu bicara kurang dari yang semestinya, Jangan bicarakan semua... 


Menolak untuk MENGEJAR mereka 


Tunjukan kepada si cewe “secara tidak langsung” bahwa lo menolak untuk 
mengejar mereka. Tunjukan melalui tindakan lo, bukan perkataan secara 
langsung. 

Contoh: Jika si cewe meminta sesuatu jangan selalu berikan. Jika si 
cewe memuji lo, jangan tunjukan lo senang dengan pujiannya, tetapi diam 
saja seakan tidak peduli. Jika si cewe ingin “curhat” pada lo, dengarkanlah 
curhat cewe tersebut, tetapi ditengah-tengah pembicaraan katakan untuk 
menyambungnya lain kali karena lo ada kesibukan. 

Jika si cewe mengajak lo “Jalan” TOLAK ajakannya, catatan: Lakukan ini 
cukup sering untuk menunjukan secara TIDAK LANGSUNG bahwa lo 
tidak mengejar mereka. 

Hati-hati... Jika Terlalu sering maka lo akan terlihat ANEH. 

Buat Mereka Seakan-Akan Yang Mengejar Lo. 

Jika lo bawa tas, berikan tas lo ke si cewe, suruh mereka membawakan tas 
lo. Jika mereka menolak, senyum saja dan tetap membawa tas lo tanpa 
menunjukan emosi kekecewaan. “Keep it cool”. 

Jika lo makan bareng, suruh mereka yang bayar, jika mereka menolak, 
bilang untuk bayar sendiri-sendiri, dan jika mereka menolak bayar sendiri- 
sendiri katakan bahwa kalau mau makan bareng bersama lo harus pake 
modal. “Keep it cool” setelah itu. 


Tidak Takut Kehilangan 

Katakan secara “tidak langsung” kepada si cewe tentang CEWE LAIN yang 
lo SUKA. Katakan bahwa lo akan MEMUTUSKAN HUBUNGAN dengan 
cewe manapun jika mereka tidak MEMENUHI STANDAR dan 
EKSPEKTASI lo. 

Ingat, semua hal diatas HARUS dilakukan dengan BENAR jika lo ingin 
berhasil menciptakan HASRAT BESAR. Jika lo gagal, cek kembali 
kesalahan lo. 

5 Kesalahan yang mungkin membuat anda gagal. 

1. Lo terpancing secara Emosi untuk malah melakukan hal LOGIKA 

2. Lo Kurang PERCAYA DIRI dan terlihat PALSU saat melakukannya 

3. Bahasa Tubuh (Body Language) lo salah 

4. Cara lo berkomunikasi tidak sesuai dengan yang semestinya 

5. Lo takut KEHILANGAN si Cewe dan akhirnya menggunakan CARA 
TRADISIONAL. 


^Proses Romansa Pria Idaman 


Tenangkan pikiran lo sejenak. Bukankah lo baru saja mendapat berita baik? 


S lo dapat memiliki cewe “Berkualitas” tanpa harus memiliki Wajah 
Tampan, Fisik Menarik atau Kaya Raya. 

S Cewe dapat menjadi TERTARIK dengan lo hanya dengan EMOSI 
mereka. 

Mari kita lihat struktur PENTING yang membentuk rasa TERTARIK 
dalam diri Cewe... 

PROSES DASAR MEMILIKI SEORANG CEWE 

> Pertama, buat cewe TERTARIK dulu pada lo baru dia mau diajak 
KENCAN, 

> Kedua, buat KENCAN lo MENARIK dulu baru si Cewe merasa 
NYAMAN, 

> Ketiga, bangun HUBUNGAN BATIN dulu barulah si Cewe JATUH 
CINTA, 

> Keempat, jika si Cewe sudah JATUH CINTA, barulah NYATAKAN 
CINTA Lo! 

Mudah Bukan? 

Jangan pernah NYATAKAN CINTA LO sebelum membuat si cewe 
TERTARIK, NYAMAN dan MEMILIKI HUBUNGAN BATIN dengan lo, 
maka lo akan jelas-jelas DITOLAK! Ketiga elemen itu sangatlah penting! 

Jadi RUMUS membuat Cewe JATUH CINTA adalah: 
TERTARIK + NYAMAN + HUBUNGAN BATIN = JATUH CINTA 


Saya jamin 100% rumus diatas TIDAK PERNAH GAGAL dan TIDAK 
PANDANG BULU! Artinya rumus diatas berlaku untuk SEMUA cewe 
DIDUNIA INI! 

Mari Kita lihat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi: 

TERTARIK + NYAMAN (tapi tidak ada hubungan batin) = TEMAN BIASA 

Inilah yang sering terjadi, si wanita tertarik dan nyaman, tapi si cowo tidak 
membangun hubungan batin yang lebih dalam untuk dapat membuat si 
cewe merasakan getir-getir asmara untuk bisa jatuh cinta. Jadilah mereka 
teman biasa. 

TERTARIK + HUBUNGAN BATIN (tapi tidak nyaman) = FANS 
SEMENTARA 

Ini juga hal yang lucu dan sering terjadi. Si cowo dan cewe sama-sama suka 
dan TERTARIK dan setelah ngobrokngobrol, mereka merasakan hubungan 
batin yang dalam. Tetapi sayang si cowo LANGSUNG merasa pede dan 
menyatakan CINTANYA tanpa membuat si cewe NYAMAN untuk 
mengenal si cewe lebih dekat. 

Si cewe dengan otomatis akan berpikir bahwa si cowo adalah playboy atau 
tukang ngerjain cewe karena baru kenal sudah langsung “nembak”... dan 
dengan otomatis si cewe merasa takut dan lari dari si cowo alias “ilang 
feeling” (ilfil). 


NYAMAN + HUBUNGAN BATIN (tapi tidak tertarik) = TEMAN DEKAT 


Nah ini juga lucu... si cowo membuat si cewe sangat nyaman dan memiliki 
hubungan batin yang kuat. Tapi si cewe tidak tertarik dengan si cowo 
untuk menjadi kekasihnya. Tapi karena si cewe nyaman dan memiliki 
hubungan batin, maka mereka menjadi teman dekat, atau istilah lucunya 
“abang-ade” ketemu gede. Sayang... jika saja si cowo membuat si cewe 
tertarik, maka mereka bisa lebih dari “abang-ade”! 

Jika anda sudah mengerti proses diatas, mari kita lihat 3 PROSES 
PENUH untuk MEMILIKI seorang cewe, 

Proses P Proses Tradisional 

1. Pertemuan / Kesan Pertama (membuat si cewe TERTARIK) 

2. Membuat NYAMAN/HUBUNGAN BATIN melalui Kencan dan 
pendekatan (pedekate) contoh: nonton bareng, makan bareng, jalan 
bareng, dll 

3. Pria menyatakan Cinta (nembak) 

4. Diterima atau Ditolak menjadi Pacar (50 - 50) 

5. Sentuhan Fisik (pegangan tangan, merangkul, memeluk, dll) 

6. Ciuman Pertama 

7. Konflik (Ketidak-cocokan, selingkuh, bosan, dll) Terus atau Putus (50 - 
50) 

Coba lihat proses diatas, 

•S Jika lo berhasil sampai di langkah nomor 4, maka kemungkinan lo diterima adalah 
50 - 50. Jika diterima berarti anda dapat melanjutkan ke langkah nomor 5. 


•S Jika anda sampai di langkah nomor 7 yaitu anda sudah menjadi pacar si cewe dan 
menghadapi Konflik maka kemungkinan anda 50 — 50 untuk bisa mempertahankan 
hubungan lo atau PUTUS. Kebanyakan konflik dalam pacaran dikarenakan 
pasangan belum saling mengenal sifat masing-masing lebih dekat alias MANIS 
selalu didepan dan PAHIT selalu dibelakang 

S Jika Putus maka salah satu pihak atau keduanya akan merasa sakit, stress atau 
depresi karena sudah menjalin hubungan penuh dengan emosi, merasa masih 
“sayang” dan diguna- gunakan dan sudah tentu telah membuang banyak waktu 
percuma untuk cinta kosong. 

Mari kita rubah proses diatas menjadi Proses yang lebih Ideal 

Proses II: Proses Ideal (Anti Penolakan) 

1. Pertemuan / Kesan Pertama (membuat si Cewe TERTARIK) 

2. Membuat NYAMAN/HUBUNGAN BATIN melalui Kencan dan 
pendekatan (pedekate) contoh: nonton bareng, makan bareng, jalan 
bareng, dll 

3. Menyatakan PERATURAN untuk mencegah Konflik (Ketidak-cocokan, 
selingkuh, bosan, dll) 

4. Sentuhan Fisik (pegangan tangan, merangkul, memeluk, dll) 

5. Ciuman Pertama 

6. Cowo (atau Cewe) menyatakan Cinta (nembak) - 100% 

7. Pacaran atau Teman tapi Mesra? 

Dengan proses ini, anda TIDAK AKAN merasakan PENOLAKAN. 


Coba kita lihat, 


S Pada Langkah nomor 3, si Cewe sudah TERTARIK dan NYAMAN dengan lo, maka lo 
HARUS JELAS menyatakan 

■S PERATURAN untuk si cewe Patuhi, (contoh: Jangan terlalu manja, Jangan 

mengganggu saat lo sedang bekerja atau belajar, Jangan memaksa lo untuk sering 
telpon, Jangan memaksa anda menghambur-hamburkan uang). 

•S Jika si Cewe sudah SANGAT TERTARIK dengan lo, apapun PERATURAN Jadi pada 
saat lo pacaran, hanya sedikit masalah yang muncul karena lo sudah dengan JELAS 
memberikan PERATURAN lo apapun itu. 

■S Jika lo berdua memang TIDAK COCOK, Jadikan dia Teman Biasa, Jadi lo tidak 
akan membuang waktu atau jadi stress karena Cewe yang memang tidak cocok 
untuk lo. 

■S Pada Langkah nomor 4, anda dapat melakukan Sentuhan Fisik dan Ciuman 

Pertama dengan mulus dan berhasil tanpa terlebih dahulu menjadi pacar si Cewe. 

■S Jika lo sudah melakukan Sentuhan Fisik dan Ciuman Pertama dengan baik, Maka lo 
sudah bisa pastikan bahwa si cewe SUDAH Jatuh Cinta dengan lo. 

S Langkah 6 Jika si Cewe SUDAH Jatuh Cinta dengan lo, maka lo Tidak akan Ditolak 
saat menyatakan cinta atau bahkan sebaliknya, si cewe yang akan “nembak” lo. Jika 
si cewe sedang tidak ingin Pacaran maka dia akan jadi Teman tapi Mesra lo, dan 
pada saat dia mau Pacaran, maka dia pasti menerima lo. 

Semua Teknik dari poin awal hingga poin akhir dapat anda pelajari di BAB 
BERIKUTNYA 

Proses berikutnya adalah proses Pria Idaman! Yaitu proses yang membuat 

cewe mengejar cowo. 

Proses IIP Proses Pria Idaman 

1. Pertemuan / Kesan Pertama (si Cewe TERTANTANG untuk 
BERKENCAN) 


2. Menyatakan PERATURAN untuk mencegah Konflik (Ketidak-cocokan, 
selingkuh, bosan, dll) 

3. Membuat NYAMAN/HUBUNGAN BATIN melalui Kencan dan 
pendekatan (pedekate) contoh: nonton bareng, makan bareng, jalan 
bareng, dll 

4. Sentuhan Fisik (pegangan tangan, merangkul, memeluk, dll) 

5. Ciuman Pertama 

6. cowo Lari dari si Cewe, Wanita mengejar si cowo 

7. Wanita menyatakan Cinta secara langsung atau tidak langsung (nembak) 

8. Pacaran atau Teman tapi Mesra, cowo yang Menentukan 

Proses ini memerlukan pengertian yang dalam serta dedikasi yang 
sungguhsungguh. Inilah level tertinggi yang dapat para cowo capai. 

Ketiga Proses ini adalah Proses Umum. Semua hubungan antar manusia 
antara cowo dan cewe pasti melalui salah satu dari ketiga proses ini. 

Masih ada beberapa proses lain, tetapi umumnya proses diatas adalah 
bagian besar dari proses lainnya. 

###### 

Tarik Nafas Bro... lo baru saja mendapatkan ilmu pengetahuan tentang 
PROSES terjadinya RASA “jatuh cinta”, menimbulkan HASRAT BESAR 
serta FAKTOR yang mempengaruhi pikiran yang menimbulkan rasa 
KETERTARIKAN dalam diri Cewe. 


Semua Pengalaman dan Riset yang saya lakukan ini lo dapatkan sebagai 
MAKANAN UTAMA secara GRATIS. Mengapa gw memberikannya 
GRATIS? Karena gw ingin membantu lo untuk 
menjadi lebih baik dalam mengerti dan mendalami cewe. 


PERHATIAN 

DAPATKAN EBOOK FULL EDITION V 5.0 SEBANYAK 9 BAB, 
BAB IV - IX ADALAH PEMBAHASAN PENTING UNTUK 

KEBERHASILAN LO 

KARNA DI BAB INI LO AKAN DI AJARKAN PROSES PRAKTEKNYA. 

MILIKI SEKARANG JUGA, KESEMPATAN TERBATAS 
BUKA HTTPV/PRIAPENAKLUKWANITA.COM 

PEMESANAN ATAU CONSULTASI MASALAH PERCINTAAN LANGSUNG 24 JAM 

INDRA BOY 

JLN. BUNGO PASANG NOMOR 202 TABING PADANG SUMATERA BARAT 
HP : 081363956665 (CALL/SMS) 24 JAM 
INDRABOYS914@GMAIL.COM 

INDRA FILA (FACEBOOK) 

KEUNTUNGAN DAN KELEBIHAN MENJADI 

MEMBER 

^ GRATIS MENDOWNLOAD SETIAP UPDATER TERBARU 
v' KONSULATI MEMBER LEBIH DI UTAMAKAN 


v' MEMBER YANG MENGHADAPI KESULITAN AKAN DI BANTU SEMAKSIMAL 
MUNGKIN 

^ DIBANTU SECARA LANGSUNG DAN GRATIS KE LOKASI MEMBER ( JIKA SAYA 
SEDANG BERADA DI DAERAH MEMBER TERSEBUT) 


WEBSITE YANG BEKERJA SAMA 

PRIAPENAKLUKWANITA.COM 

CARAMEMIKATWANITA.COM 

CARAMENDAPATKANWANITA.COM 

E-BOOK-GRATIS.COM 


SPONSOR UTAMA 

BANK MANDIRI 
BANK NAGARI (BPD) 

PT. CITRA MANDIRI 
PT. SURYA ANGUNG 
CV. SINAR JAYA 
SINGGALANG 
PADANG EXPRESS 


...STOP DRIMING, ACTION NOW... 


